SURAT PERNYATAAN KESIAPAN BERKHIDMAH 

UNTUK CALON SANTRI TAKHOSUS DAN ALIYAH 

Yang bertanda tangan di bawah ini saya, calon santri: 
Nama 


Jenjang/Kias 
Tempat/Tgl. Lahir 
Nomor Pendaftaran 
Nama Orang tua/Wali 
Alamat asal 


MENYATAKAN 

1. Siap berkhidmat selama 1 tahun ajaran setelah saya lulus dari Madrasah Aliyah 

2. Siap di tempatkan di mana saja selama khidmah sesuai dengan kebijakan 
Yayasan/pesantren. 

3. Siap menerima sanksi administratif berupa tidak memperoleh ijazah .Pesantren dan surat 
Rekomendasi dari pesantren jika : 

a. Melakukan pelanggaran pada saat menjalankan tugas khidmat yang mengakibatkan 
saya di keluarkan dari Pesantren 

b. Saya memilih tidak berkhidmah 

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, tanpa paksaan dari pihak 
manapun. 


Mengetahui: 

Orang Tua/Wali Pembuat pernyataan 

Nama Santri 


